Submission Policy

Demi melindungi dan menjaga privacy anda sendiri maupun privacy pihak lain, kami telah membuat policy dan ketentuan tertentu mengenai pengiriman karya yang akan kami muat:

1.  Anda harus mengirimkan karya tersebut melalui alamat email anda sendiri, karena itu kami sengaja tidak memberikan fasilitas form submission, untuk menghindari penyalahgunaan alamat email seseorang. Alamat email tersebut akan berfungsi sebagai parameter verifikasi kami terhadap kredibilitas anda.

2.  Kami tidak dapat menarik kembali cerita yang telah termuat. Anda harus benar-benar memikirkan konsekuensi atas kiriman cerita anda sebelum benar-benar mengirimkannya untuk dimuat pada situs kami. Kami tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari termuatnya cerita anda (seperti misalnya akan kebanjiran email / spam dari para pembaca). Bagaimanapun kami akan selalu menjaga privacy anda dengan penggunaan masking dan menyamarkan setiap identifikasi dalam cerita anda.

3.  Secara default, kami akan dan hanya akan menggunakan alamat email (yang tercantum dalam header email) anda dalam cerita yang dimuat, agar memungkinkan terjadinya korespondensi antar pembaca dan anda (dalam mode anonymous, hingga pembaca tidak akan tahu identitas anda sebenarnya sampai dengan anda sendiri yang memberikannya), kecuali bila anda menginginkan dan menyatakannya secara eksplisit pada kami untuk merahasiakannya secara penuh (full anonymity).

4.  Tim editorial kami berhak untuk melakukan penyuntingan atas karya yang anda kirimkan sebelum dimuat dan berhak untuk melakukan penerimaan ataupun penolakan atas karya yang dikirimkan menurut standar kualitas kami tanpa harus berkorespondensi untuk menjelaskan sebabnya. Tim editorial kami juga berhak untuk melakukan penghapusan atas karya yang telah dimuat (ini adalah kasus dimana terjadi kerusakan teknis dalam basis data kami yang menyebabkan terhapusnya suatu cerita / artikel).

5.  Cerita tidak harus berdasarkan fakta ataupun pengalaman pribadi, kami mengijinkan cerita karangan ataupun fiksi serta terjemahan maupun saduran.

6.  Artikel akan lebih diutamakan yang bersifat ilmiah dan berstruktur.

7.  Untuk cerita / artikel bersambung, kami hanya akan memuatnya jika karya tersebut telah diselesaikan secara lengkap dan berturutan.

8.  Untuk pengendalian kualitas, kami hanya akan memuat karya yang berukuran paling sedikit 10 KiloBytes (10.240 byte / karakter / huruf) dan karya yang tidak mengandung unsur politik dan SARA ataupun kebencian / provokasi / agitasi di dalamnya.

9.  Kami tidak akan pernah mengikat ataupun mengklaim karya anda. Kami juga tidak akan pernah melarang anda untuk mempublikasikan karya anda ke situs lain yang serupa.

Jika anda menyetujui ketentuan-ketentuan diatas, anda dapat segera mengirimkan karya anda pada: submission@17tahun.com.
